

2016 - Disciple Nations for Christ 






2016 - Disciple Nations for Christ 


1 Yohanes 1:5-7 (TB) 

Allah adalah terang 

5 Dan inilah berita, yang telah kami dengar dari Dia, dan yang kami 
sampaikan kepada kamu: Allah adalah terang dan di dalam Dia 
sama sekali tidak ada kegelapan. 6 Jika kita katakan, bahwa kita 
beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam 
kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. 7 
Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di 
dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan 
yang lain, dan darah Yesus, Anak-Nya itu, menyucikan kita dari 

pada segala dosa. 


\ 






\ 


V 


43A - ĕ 


i 




(r I » First Love 

™ W r | a ■ * 

Pellowsnip 


$ 




2016 - Disciple Nations for Christ 




1 Yohanes 1:8-9 (TB) 

8 Jika kita berkata, bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu 

diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. 9 
Jika kita mengaku dosa kita, maka la adalah setia dan adil, 
sehingga la akan mengampuni segala dosa kita dan 

menyucikan kita dari segala kejahatan. 




2016 - Disciple Nations for Christ 



1 Yohanes 2:1-2 (TB) 


1 Anak-anakku hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya 
kamu jangan berbuat dosa, namun jika seorang berbuat 
dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu 
Yesus Kristus, yang adil. 2 Dan la adalah pendamaian untuk 
segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga 

untuk dosa seluruh dunia. 



